SOALPAT/UKK/UAS 

TEMA8 

KELAS1SEMESTER2 
Kurikuluni2013 


Nama :. 

No :. 

Pilihlah jawaban yang tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada hurut a, b, 
atau c! 

1. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan... . 

a. Pohon beringin 

b. Kepala banteng 

c. Padi dan kapas 

2. Bintang adalah lambing pancasila sila ke... . 

a. Satu 

b. Dua 

c. Tiga 

3. Setelah menggunakan piring makan, kita sebaiknya... . 

a. Mencuci piring snediri 

b. Menyuruh ibu membersihkan 

c. Menyuruh pembantu membersihkan 

4. Kita harus... nasehat orang tua. 

a. Mengacuhkan 

b. Membiarkan 


c. mendengarkan 







5. Kita makan menggunakan tangan... . 

a. Kiri 

b. Kanan 

c. keduanya 

6. Matahari terbit dari sebelah... . 

a. Utara 

b. Barat 

c. Timur 

7. Hawa didaerah pegunungan sangat... . 

a. Panas 

b. Sejuk 

c. Hangat 

8. ...karena aku telah enabrak sepedamu. 
Isian yang tepat adalah... . 

a. Maatkan aku 

b. Bantu aku 

c. Terima kasih 


9. Di Indonesia terdapat...musim 



10. Kalimat yang digunakan untuk memuji orang lain adalah. 

a. Ajakan 

b. Pujian 

c. pemberitahuan 

11. Berat badan udin 23 kg, Yudi 28 kh, Andre 21 kg. 

Anak yang memiliki berat paling ringan adalah... . 

a. Udin 

b. Yudi 

c. Andre 

12. Bola pingpong ...daripada bola basket. 

a. Lebih berat 

b. Lebig ringan 

c. Sama beratnya dengan 

13. 1 jam sama dengan... . 

a. 50 menit 

b. 60 menit 

c. 70 menit 

14. Setelah hari Sabtu adalah... . 

a. Kamis 

b. Jumat 


c. Minggu 



15. Benda yang paling panjang adalah. 

a. Tiang bendera 

b. Tongkat pramuka 

c. Sapu lantai 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar! 

16. Kita harus ...warga yang terkena bencana. 

17. Bantuan yang diberikan pada oarang yang terkena bencana kelaparan adalah. 

18. Jika bak air sudah penuh maka kran air harus... . 

19. Rantai emas adalah lambing pancasila sila ke... . 

20. Pada musim kemarau cuaca terasa.. . 

21. Benda yang bersinar pada malam hari adalah... . 

22. Aroma bunga mawar sangat... . 

23. Kotak makan ...daripada piring. 

24. Menjahit baju membutuhkan waktu lebih ...dari pada makan. 

25. Tidur malam membutuhkan waktu lebih...daripada tidur siang. 

Jawablah soal di bawah ini dengan benar! 

26. Sebutkan aturan menghemat air! 

27. Buatlah ucapak terima kasih jika seseorang yang menolongmu terjatuh dari 
sepeda! 

28. Buatlah kalimat ajakan menggunakan kata “air”! 

29. Pensil, tiang bendera, sapu. 

Urutkan dari yang terpendek! 

30. Ayah bekerja 8 jam sehari. Kalau dua hari, berarti ayah bekerja berapa jam? 




